
( Cara Menjadi Dropshipper Internasional Online ) 




Langkah-langkah menjadi amazon affiliate 


Siapa yang tidak mengenal Amazon? Salah satu situs 
e-commerce terbesar di dunia. Selain bisa digunakan 
untuk berbelanja, ternyata situs tersebut bisa digunakan 
untuk menghasilkan uang melalui program Amazon 
Affiliate/Associates. Berikut ini langkah-langkah untuk 
menjadi Amazon Affiliate/Associates. 

1. Kuniungi situs https://affiliate-program.ama- 
zon.com/ 


1. Lalu klik JOIN NOW FREE. 


ffiliate-program.amazon.com 

amazonassocíates 





Email 

Password 

_|^Sign In j 


Stay Signed In 






«ai 


Profit from our experience 

Earn up to 10% advertising fees 
with a trusted e-commerce leader 


for only ! 99 

(¿bFITflESS 


endless 


Leam More » 

if “ 


r . r \ 'J i 

rXi ^ , 


£imc 

THEATRES 





Earn up to 6%* on Gift Cards 


What’s New 




& 


Advertise 

Choose from over a million producís 
to advertise to your customers 

Whetheryou are a large network. 
content site or blogger. we have 


Earn 

Getupto 10% in 
advertising fees 

Earn advertising fees from Qualifying 
Purchases. notjustthe Products you 


Join 

Its easy and 
free to join 

Get up and running today. Just one 
approval to join—no third-party 


New Bounty Program 

Its easy. Refer 
and earn fixed 
advertising fees 
when visitors try 

and/orsign-up _ 

forvaluable Refera Earn ^ unMai 

pi-iniirnp nnW _ 



2. Setelah itu Anda diminta untuk memasuk- 
kan email seperti gambar di bawah. 


2 


amanjn 

Amazon.com Associates Program: Application 

Siijií fri Iti VoW Accftunl _ 


c 


Mr ,,, r fc all Wdrpss ij r j-jAp i lírdA 
raw ruii.ymr* 




Pilfti t'pii miuntLe rigulnu baru 


reru-rñrifíl "Íir'-T, iml kk Ma'-'-ivirrl i': 


( 


L.v ^r.y 


)—* 


Injalk+n dír^lrtfclik 
bigiin mi 


Ww Rcgótef 1 for Antaton frs-sodalirs? 

Il'í fr(+*-eí ejSV ÍO btíGM Amfct» AfiMujl* CV 
ar'ititfftiriíMfi i# goi (& iiwi 

ij-c-sr '-UUK wi tHH fcf «*&:•ir«nci<!4NM 
ct.‘bí dwtkfwn r-fl Jb’fy (a «msí eut cirizcr 

¿■líKilfiiyi ’rt'rtíSWiC^í rMts 3--d APü. 


i.: :-.:-; I -r ■ ■ iw-aiLíiw-»-. i-í 

!¿f■ y¡-f >.ftc:! 13 I”E2 Í#Lv.i' r.'i .-.: • I ¡J . pir ;;J' 


3. Isi data ñama, email, dan password secara 
lengkap dan benar. 


amazoncom 

Registrador! 


New t.o AniJií-ppi-ncinTi' rtíqiitcr 


My iTAitus k: 




My a-tnall addmi ii: | wwriijywla<iiátim«tiatwf*i 


Tytiift ll MijAlnr ¡Mesvlta'n iiiang e-maii AntJ.il 


1 

J 

1 

J 

.1 


Protíct yoitr Jnformaflon wiiih a p-asaworcl 
Tfui wiii b* you- only ¿mazan.ewn pas&wnrd. 


FntífrA nmv password: ¡' 
lypiu it ayaín; 


f [ LfOOt C .K- rr.im j 



Kiik ini Lintuk mcmuLn- 
iHidt dkun 


4. Setelah klik Create Account, Anda diminta 
untuk mengisi data pribadi sesuai dengan KTP 


3 































































Paycp Mame 

I6i ñama tengkap Ancla 


Aridrrif Un-P í 


)L- CUT NVAk DfD 



City 

Palambang 

5t*t«, PmovI nte oí* Ríflion 
Sumatcí-s Splatan ( South Sumatera) 

ÍIP flr l’vst.il todt 

30L-1 


ütKart data alamat prib-adi 
Anefa hianus se su ai Aengan 
iderttitas pada KTP Anda, 
agar 1 1 dak error pada saat 
mencairhan chequeAnda 
nantinya he Bank lokal 


tounUy 


indonesia 


Pilona Number 



V 



Wbo is thf mam tonta ct fot* thls account? 

The payee listeil abava 
O Samppne- plífl-J nr*d to e r.trí r 


Klth bagian ini untuh 
mengfcsl Sata identitas 
v/efcsite Anda 


5. Isikan alamat website Anda dan produk-pro- 
duk yang ingin dijual 


4 


Y-Mir Account ] roformartion 


Your YVe-biiC* f'i-c-lik*- 


Stirt Uii n 9 Asm □ ata i 
Cíhtr*l 


Your Website ProfEle ® 


We-hsitB Subject 6i Contérat 


Whdt is Ihfe líame üí ynur vrehiite? 
Imji: his-riisfliiliiielfl[i I.MoijsiJdl.ttHH 


líi deii^.in ii.iiini bI o-i| website 
AílcIü, walaiFpuii anasili ku&on.f 


Whdt is th ir URL uf I he iMebi.lte(s ] vOu vvifll uSO Ib s endi traffiC tO AmaEOñ? 


Iittp: bte \liso n liaa<!ti.i 11 1 .blógspet.ceni 


_ 


Esi ilengan i^iin.i URL 
Blinj welisilí Amlfl 



VVh jt lype oí Amazon ítems, do you ¡nte-n-d to hit un your website(s)? 


0Boot¡s 

0Home & Ganden 

0Hovia-4, Muí-ie Sí Game-ii 

0 Health a E.eauty 

0 Digital Download? 

0 “eys, K¡d? & S^bv 

0K¡ik«b 

0 Ctothing, Shoes A Jewelrt 

0 Computers S Ofüce 

05pOrt! ét QyfctoOr* 

0 Éf ertrenics 

0TqqIíh Auto & Industrial 



C#nldhg ¡MPji.m lype 

|mvílu¡;t yang Vikim 
ílifJlillpHkíin pA<l.i 
I'Iihj w-ch-silc AiihÍ.I 


5 



































































Plllli | r-ika-. sEktts Aiul.i 

ÍHIüil ilf.nii ■ I u 1 ' 


Whanyi » 1 i-i^ it your ^fh^UetiV 



I ralTJt: -H¡ Mcintrlljcollon 


H»w dih yciu ilnvir f¡r#iffir 

leí yuur vM'lmlríi.) ^ 

0 PgílJ 'Jd *r«h 

EH1 ShoDDing 

[¿1 D- f 1 1 n y A.d>-0rTi5ina 

W FOTUffL* 

CZ1 SEO 

0 Lt«d GcoE-r-ation 

CZI tmaii 

0 Ó*ftinip 

bd <, IÍC| a 1 r.XiPUi i- i 

0 R^bAUi 

E'] &1ogs 

0 


CtMil.inij |p-i<l,i cht-ck 

lí'il 4 - iiinM i ■ i C'piE untuk 
li.ifflc 

kl C| I i I I j UdlHj 

■> fe-»■ I wphTffUi Aíp<Ih'i 


IÍiiw rl>r do VmU VüUI 1 vt^Ipi-iIi- ( ■» } t 

lOUwr ftffilial» P’-rcwr.MHf .* *1 

^í^ther p-nmi rafwtg ■w (Jí 


Iím-w do yau uiu.illy builti Flnkx? 

J fclip-B ? drtpr fo,-g n 6lpfr¡a««-, Wgrdp^**, Trepad) -^ l 


siow morty uniquc- ot+ild r* do(» ywirwrbiltefp) grt pf r mcíffltbP 

:Fra-m, S,Ü(JS . SO.paB V ] 


V'/lhjil- i% yniatr [i rlmairy ri'.unn tfrir Jn-lnlna iTi» 1 A^Jifian A.w.^.ncljsti’%, p jnti¡|ir iiiiii / 

;To monm v xiM 


Mepw hHiiI y-cl-u hriir iibunl L i "*i ■- 

j Ffofn Bw ftmKwijnnTi Wtbilte 


(oittract rimt» 

0 You aoree to Cl>e terms ar>d conditons ot tfie Assaciaijes Ooai'abnQ rtonecmcnt 

_ _ KHI: Finkli u. . 

4 P Prívioúí^^^ f i_njsh i Jf ———• ^wangnMtlp Íny4 

Tf you & a*w queítuons about cha* appíieaticn, olease concact us - 

6. Setelah klik FINISH, selamat! Pendaftaran 
berhasil. Adna sudah menjadi bagian dari Amazon 
untuk memasarkan produk-produk mereka. Hala- 
man selanjutnya yaitu halaman yang berisi men- 
genai Associate ID (tracking ID). 


Th=mk y o u for ap pl ymotojth e Ama ¿on „ te m Assoc i a tes Prog ra m 


Your ;ul" Asímí»* ii> i-.tfitipl 


■k- AííiJti'ltí-í- IU ñdFifik. K n iL.‘ ¡I .i y.| |p.i| )| >i 1 in- || ■*ll , lH - 1 II 

k.T-lí Al i I >1 mr:iii | i"iii'ivit-.iii | > i ■> ■ I ■ ■ k íun,ijijn 


Vou m»í (KUI'H*a»I 1 v nr>pd Co próvida vgur A»gpít«f JP td 

üe- approved ^ ene to three Pusirte-ss- davs. we w.ii r¡cw¿y ycnj ir we ryn amo a probiem wrtb youf appiicador*. lr> 
tlw ms-anwnej yflu heve- Lieer> Qiartt*d fui! acces-s- m Ai-saciares Cantr-ál 2 -s hPufj a da*. 

vou ypiii siso fieed to í.pacrfy a Davme.r.T met^od order for us te send yon ■roui' money. You cari d'd’ this anytime 

y-Qu likO ri ow ¿ssopates teatral 



bpoa'YPjyia^-WilKdLjtw | 


Jtllfc 3¡/njl ‘ili lid nlil«lk SHJllilliJ lno!':ií* 

Start Maklng Moray “■»“ “ iJ 

Voy ían stort #n*i-ing inpn^v todav O Y Aííd-^Q linkBOr widgfl^s TO SfOUr WeO 5<t» or r^eating sr. ^fttprg ripwt You 
choose link-s you waotj (íeate The -hyml fot you, and you pasTe íhe HTWL into your- s^e LearTi r^orre- abouí 
m&itjKjpular producís beldw or Ifry ooina mí Assaciacai- Caritrü naw. 


7. Lanjutkan dengan memilih Specify Pay^ 
ment Method Now. 


6 


YpMr Payiuent M ftho d 

O ^ny flií Ipy flmgiflrt.Cíini 4:írilflcoT» l A'Fnl 
íf Id.orj mintinum o-arninasí 

O Hay mi" by iH-ri“í.l 

(I1D.OO mmímum 

O i xhll * a*v í*■ i IrtTÉPIi 

1,:V;, ray -i'iH 1 - by clh^ik. 

I.fl 1 ' líl'lm:-.' -¡■'•Ar^smleng*, M 4 tlt 4 tU pncttfipg t#* VMlt b* «ppliod to *■ AüCOCiaiVk wHh 
US ¿dtÍF#*íeii víhén tHiOPínfio cbií Ppeicpri,) 

CtlKCh IjI iTil f- J , - Lmhi Mor» 

[ Lgnwn.ni 

tí you hjyef jny uuukTioí»iíí ubout Tttli ^polic-j-tiori, pleaáie cc mt¿act lis . 


Jtpai-hX. 
D-Jiriings? 

■ ElüiTiJil é I Id-Cll 



PJ13b-.ni «H IipI |fkd 

na i itl iiy a j> o-ntbaykU -i n 
konbhui Alíi l.i inoi.'iliil 
4" ll 11 I- k, 


Fj-IIow or on T^iFi:*r I 


F'riiOT.y O 1 **“*•-.. 2011 . ím-.«gn, c-omna Sn< 

KS rn.JI -'gl uf ■-■■?■ 1 mbccl f LJ Joln m on Link*a<n 


Dari gambar di atas, ada tiga pilihan metode pem- 
bayaran. Namun yang mungkin dijalankan di In¬ 
donesia hanya ada dua metode pilihan. 

a. Pay me by Amazon.com gift certifícate/ 
card: komisi dibayar dengan gift certifícate, arti- 
nya Anda punya semacam deposit di Amazon dan 
dananya hanya bisa dipakai untuk berbelanja di 
Amazon. Jadi Anda tidak perlu pakai kartu kredit 
kalau belanja di Amazon. Minimal komisi yang 
bisa didepositkan kalau sudah mencapai minimal 
$ 10 . 

a. Pay me by check: komisi dibayarkan melalui 
cek amazon, dan dibayarkan bila komisi Anda su¬ 
dah mencapai minimal $100. Anda bisa merubah 
jumlah minimal ini sesuai keinginan Anda, selama 
tidak lebih kecil dari jumlah mínimum. Lamanya 
cek diterima dari sejak dibayarkan bisa sampai 2 


7 


















































bulan. 


1. Pendaftaran menjadi afiliasi Amazon sudah 
selesai. Jika ¡ngin merubah pengaturan akun dan 
lain-lain, bisa klik pada Account Settings. 


amasen 


HívHíti f+lJh K I I fflicC b^lll 


lirV» R. U^iiiiifi'ST 

WidqaCv 

PrcdiH** AHI 

fiH'iliütp frcqiMm+F 

HíCit'rtvr 


Híl h.i jiún ■ íi| . Jlkü ■'■i'l i rnijlii. 
n; !-.ili ñilarii! i |>: il 1. ni ■ I—! 


¡i* íiiIi.i>.ji.hs . Jimilah i- ¡üii- üii! 

kinki l.m if.iin Liin 


Itulah tadi sembilan langkah untuk mendaftar 
menjadi Amazon Affiliate. Cukup mudah bukan 
prosesnya? 

Tips bermain Amazon Affiliate 


Setelah mendaftar menjadi Amazon Affiliate, apa 
yang harus dilakukan? Berikut ini adalah beberapa 
tips agar banyak orang mengeklik iklan Anda di 
Amazon. 


8 


Traffic traffic traffic 


Tips pertama yang harus dilakukan adalah pasti- 
kan website Anda memiliki banyak traffic dan di- 
kunjungi paling tidak ribuan orang setiap harinya. 
Caranya bagaimana? Buat konten yang menarik 
dan promosikan website Anda. Pastikan bahwa 
orang-orang di luar sana mengetahui bahwa Anda 
memiliki website dengan konten yang menarik. 


Loyalitas pembaca dan konversi pembaca 

Apa yang harus dilakukan setelah website Anda 
memiliki banyak traffic dan dikunjungi ribuan 
orang? Pastikan bahwa pembaca yang datang 
adalah pembaca yang memiliki loyalitas (repeat 
readers) dan pastikan juga bahwa mereka tidak 
hanya sebatas membaca tapi bersedia untuk men¬ 
geklik iklan Amazon yang ada di website Anda. 


Kenali perilaku pembaca 

Lakukan análisis tentang pembaca yang datang 


9 




ke blog atau website Anda. Konten apa saja yang 
paling populer, konten apa saja yang terus-mene- 
rus dikunjungi, mengapa mereka tidak mengeklik 
iklan Amazon, dsb. 


Gabungkan antara relevansi konten dan pro- 
duk 

Kenali dulu konten dan niche mengenai blog 
Anda. Jika blog Anda membahas tentang fashion, 
lakukan review mengenai produk-produk fashion. 
Jangan melakukan review mengenai produk selain 
fashion, seperti produk fotografi misalnya. Hal ini 
tidak hanya akan membuat pembaca Anda bin- 
gung tapi juga tidak akan menghasilkan konversi 
iklan ke Amazon. 


Promosikan produk best seller Amazon 

Untuk satu niche, Amazon memiliki banyak pro¬ 
duk yang ditawarkan yang bisa dibeli konsumen. 
Dari banyak produk tersebut, Anda boleh saja asal 
tulis mengenai produk mana yang akan dibahas. 
Akan lebih baiknya jika iklan yang dipasang ada- 


10 


lah iklan mengenai produk best seller. 


Rekomendasi dan review yang objektif 

Keinginan Anda agar pembaca membeli produk 
dari situs Anda memang cukup besar. Tapi pas- 
tikan Anda melakukan review yang objektif dan 
tidak membohongi konsumen. 


Masukkan link yang berguna di blog 

Jangan pernah memasukkan link yang tidak ber¬ 
guna bagi pembaca. Hasl itu akan menjadikan 
pembaca merasa kurang nyaman ketika mengun- 
jungi blog Anda. 


Promosikan link yang menuju ke Amazon 

Mempromosikan Amazon melalui banner iklan 
saja tidak cukup. Banyak pembaca yang tidak 
mengeklik iklan tersebut. Siapkan rencana B deng- 
an menambahkan link yang langsung menuju ke 
Amazon di artikel Anda. 


11 


diskon 


Selalu lakukan update di situs Amazon mengena- 
si berbagai macam promosi dan program diskon 
yang mereka berikan. Tambahkan informasi terse- 
but ke blog Anda. Diskon dan promosi akan lebih 
menarik minat pembaca untuk membeli. 


Itulah tadi beberapa tips yang bisa dilakukan agar 
menghasilkan uang dari via blog Anda ke Amazon 
Affiliate. 


12 


Langkah-Langkah Menjadi ClickBank Affiliate 

Salah satu peluang menjadi dropshipper online adalah 
dengan menjadi ClickBank Affiliate. Apa itu ClickBank 
Affiliate? ClickBank Affiliate adalah kerjasama antara 
Anda dengan ClickBank dengan menjualkan produk- 
produk dari ClickBank dan kemudian Anda akan 
mendapat komisi dari sana. Berikut ¡ni akan dijelaskan 
langkah-langkahnya. 

8. Mendaftar ke ClickBank 

Lakukan pendaftaran untuk menjadi afiliasi. 

Buka http://www.clickbank.com/ dan lakukan 
pendaftaran di http://www.clickbank.com/ 
platform-overview/affiliate-network/ . 

9. Pilih produkyang akan dipromosikan 

Untuk memilih produk, klik Marketplace link di 
pojok kanan atas. 


13 






CLICKBANK’ 


A Global Internet Retaller 


20 0- MILLION CUSTOMERS GLOBALLY & GROWING 



Cari produk yang sesuai dengan yang Anda 
inginkan. Pilih di kategori. 

10. Setelah Anda mengeklik kategori, maka yang 
muncul adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, salah 
satunya adalah produk berikut ini. 


Si $ 


Human Anatomy & Physiology Study Courss - $71.24 Per Sale! - 75% 
Comrrts 

Esrn 571.24 Per Sale Wrth 2 Upsells! Converts At S%! ^hc-t Seller* Strong Miche 5. 
Few Affiliates To Compete Wrth! Tsrget Students. Edunsters. Prsztiíioners. Trsiners, 
Nuraes, Paramedits Al At One Site! Affilistes - Stsrt Msking Meney VVlth This Niche 
Now! 


Avg $&ale 

$ 36.04 


PROMOTE 


Verdor £ ejí' ahí 

StMts: Inítial 5/sale: $34,91 | Avg %/sale: 75,0% | Avg Rebill Total: $13.59 | Avg %/rebill: 75.0% | Grav: 1 
Cst: Educ-ation : Test Prep S¡ Study Guides 

ü $ $ t * ± 


Initial $/sale : adalah komisi yang akan didapatkan 
dalam dolar. 


14 


Avg%/Sale: komisi yang akan didapatkan dalam 
persentase. 

Avg Rebill Total: jumlah rata rata komisi yang 
dbayarkan tiap kali ada pembelian berulang 
dalam satuan dolar. 


Avg %/rebill: jumlah rata rata komisi yang 
dbayarkan tiap kali ada pembelian berulang 
dalam persentase. 


Grav: gravity adalah statistik yang menunjukkan 
tingkat popularitas produk di ClickBank. Jika 
angkanya di atas 100, mendandakan bahwa 
produk tersebut sudah terlalu banyak pesaingnya, 
-terlalu populer, dan terlalu ramai. Jika angkanya 
rricsih di bawah 40, menandakan bahwa 
produk tersebut masih baru dan belum banyak 
pesaingnya. Pilih produk dengan gravity antara 

5-:.oo. 


Da 


patkan hoplink produk yang akan dipromosikan 


Dari gambar di atas, jika sudah menemukan 


produk yang cocok, lalu klik Promote. Gambar di 
bawah menunjukkan bahwa Anda akan mendapat 
komisi 75% dari setiap konsumen yang datang. 


15 















Affiliate Program: Promote Products for ’HUMANATOMY' 


Cióse 


You can eam 75 0% for each paying customer you referto this product For detaíls please enter your account nickname and trackingLl^í|¿ 
one): 


Account Nickname: 


Tracking ID (Optional): 


CREATE 


12. Setelah di klik Create, ClickBank akan memberikan 
linkyang bisa digunakan untuk promosi. 

Itulah tadi langkah-langkah untuk mendaftar menjadi 
ClickBank Affiliate. 


16 


Tips Bermain ClickBank Affiliate 


Setelah mendaftar menjadi ClickBank Affiliate, apa 
yang harus dilakukan? Berikut ¡ni adalah beberapa 
tips agar banyak orang mengeklik iklan Anda. 

Letakkan Hoplink secara kontekstual 

Selain memasang banner iklan di blog Anda, letakkan 
juga Hoplink atau backlink di dalam artikel yang 
mengarah ke ClickBank. Hal ini akan lebih efektif karena 
pembaca akan mengeklik link tersebut secara langsung. 

Promosikan link ke berbagai media dan blog 

Blog Anda mungkin merupakan blog yang bagus. 
Banyak artikel menarik dan tidak membosankan. 

Namun memiliki blog yang bagus saja tidak cukup. 
Orang-orang harus mengetahui bahwa Anda memiliki 
blog. Yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah 
mempromosikan blog Anda seluas-luasnya untuk 
meningkatkan traffic pembaca. 

Pastikan produkmu sesuai dengan konten yang 
dibahas 

Tips ini merupakan tips dasar yang perlu dikeathui. 
Masih banyak blog di luar sana yang tidak konsisten 
dengan niche-nya. Misalkan niche blog Anda adalah 


17 












tentang buku. Tentunya tidak cocok jika kemudian Anda 
mempromosikan produk-produk fashion. 

Tulis review tentang produk afiliasi 

Menaruh hoplink saja tidak cukup. Anda juga harus 
menulis review mengenai produk yang dipromosikan 
di ClickBank. Lakukan review yang jujur dan tidak 
membohongi pembaca. 

Gunakan email marketing 

Salah satu media promosi yang bisa digunakan adalah 
melalui email marketing. Pastikan pembaca yang masuk 
ke blog Anda mendaftarkan emailnya sehingga mereka 
bisa menerima informasi mengenai update blog Anda. 

Jangan spam 

Tips terakhir adalah jangan spam. Sudah banyak 
sekali yang melakukan promosi dengan melakukan 
spamming. Sekali Anda dicap spammer, pembaca tidak 
akan tertarik untuk masuk ke blog Anda. 

Itulah tadi tips agar ClickBank Affiliate Anda bisa 
berjalan dengan lancar. 


18 


19 


